WikipediA 


Kalaallisut 


Artikel ini bukan mengenai bahasa Greenland. 


Kalaallisut atau bahasa Greenland Barat adalah dialek 
standar bahasa Greenland yang dituturkan oleh sebagian 
besar penduduk Greenland dan juga oleh ribuan orang 
Greenland di daratan Denmark (secara keseluruhan 
berjumlah 50.000 orang). Kalaallisut identik dengan 
bahasa Greenland standar pada masa modern. 
Sebelumnya bahasa ini hanya dituturkan di kawasan barat 
daya Greenland, atau dalam kata lain kawasan di 
sekitaran Nuuk. 

Tunumiit dan Inuktun merupakan dialek-dialek regional 
lainnya di Greenland yang dituturkan oleh minoritas. 
Bahasa Denmark tetap menjadi lingua franca yang 
penting Greenland dan juga merupakan bahasa utama 
yang diucapkan oleh orang-orang Denmark di Greenland. 

Bahasa dagang yang disebut Pidgin Greenland Barat 
(yang sudah punah) didasarkan dari bahasa Greenland 
Barat. 

Referensi 


1. A 44.000 di Greenland, dan mungkin 20% di 
Denmark. 

Greenlandic (http://archive.ethnologue.com/16/sh 

ow_language.asp?code=kal) at Ethnologue (16th 
ed„ 2009) 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Kalaallisut". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 


Kalaallisut 

Kalaallisut 

Dituturkan di Greenland Barat 

Penutur tak diketahui (Sekitar 53.000; 

bahasa versi 1995)W 

Rump un Eskimo -Aleut 

bahasa 

■ Inuit 
■ Greenland 

■ Kalaallisut 


Status resmi 

Bahasa Greenland (Denmark) 

resmi di 

Kode bahasa 

ISO 639-3 

Glottolog kalal399 (http://glottolog.o 

rg/resource/languoid/id/kala 



1399 )P1 


Dialek-dialek Inuit. Kalaallisut ditandai dengan 
warna biru 


Wikipedia juga 
'.i . mempunyai edisi 
Kalaallisut 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Kalaallisut&oldid=14369989" 


Halaman ini terakhir diubah pada 5 November 2018, pukul 10.44. 

Teks tersedia di bawah Lisensi AtribusLBerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 













































